WYIED 


Wyied Indonesia merupakan sebuah platform berbentuk organisasi non-pemerintah atau NGO 
yang diprakarsai di bawah naungan Def-n Networks. Nama "WYIED" dibaca /'wT(e)rd/ dan bukan 
merupakan sebuah akronim. Wyied merupakan sebuah parakata Bahasa Inggris "wired" yang 
artinya terhubung. 

Wyied memiliki kegiatan yang fokus kepada forum terkonsentrasi. Forum tersebut akan 
diwujudkan dalam bentuk kelas/klinik singkat dan/atau diskusi tentang isu-isu dan pengetahuan 
yang akan diperbincangkan dalam lingkup perkembangan sains. 

Forum-forum terkonsentrasi ini merupakan perwujudan dari penyegaran otak (mind) dan tubuh 
(body) yang merupakan satu bagian dari kehidupan manusia dalam masyarakat sehari-hari. 
Menurut beberapa studi yang dilakukan oleh para pakar psikologi, mengikuti kelas singkat dapat 
meningkatkan kinerja otak dan kreativitas seseorang. Dengan kata lain, Wyied didirikan sebagai 
wadah bagi para kreatif untuk meningkatkan potensinya masing-masing melalui kelas-kelas yang 
diadakan. Terlebih lagi, mentor yang akan mengajar/memandu di tiap kelas merupakan pakar- 
pakar kreatif di bidangnya masing-masing disesuaikan dengan niche atau tema setiap kelas yang 
diselenggarakan. 

E-mail : wyied@def-n.com 

Website : instagram.com/wyied.id 


Wyied Indonesia 

Def-n Headquarter, Karah Tama Asri 1/32 
Surabaya, 60232 
e: wyied@def-n.com | w: instagram.com/wyied.id 


